LAPORAN KEGIATAN 

SEMARAK RAMADHAN 

1432 H 




PANITI A SEMARAK RAMADHAN 1432 H 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 

YOGYAKARTA 



Alamat : Wisma Misfallah Tholabul llmi, Pogung Kidul no. 8c. RT 01 . RW 49 

Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55284. Telp. 0274-6644862. 

Website: www.ypia.or.id . E-mail: ypia.jogja@gmail.com 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



UCAPAN TERIMA KASIH :: 



"Kami atas nam a Yayasan Pendidikan Al -Atsari, mengucapkan terima 

kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur serta kaum 

muslimin dan muslimat yang telah banyak membantu kami dengan 

berbagai bentuk bantuan demi terselenggaranya acara Semarak 

Ramadhan 1432 H ini. 

Semoga Allah membalas kebaikan anda semua dengan sebaik-baik 
balasan. Jazakumullahu khairan. " 

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



2 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

:: MUQODDIMAH :: 

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat 
dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya yang 
setia. Amma ba'du. 

Dengan memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Yayasan 
Pendidikan Islam Al-Atsari dapat menyelenggarakan kegiatan Semarak 
Ramadhan 1432 H. Kemudian, atas bantuan dan dukungan dari berbagai 
pihak memiliki peran yang tidak sedikit dalam terselenggaranya kegiatan ini. 
Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada kaum muslimin pada 
umumnya serta para donatur secara khusus yang telah mempercayakan 
sebagian hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah melalui kegiatan yang kami 
adakan. Semoga Allah ta'ala membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik 
balasan. 

Dalam lembaran-lembaran berikut kami berusaha melaporkan pelaksanaan 
kegiatan Semarak Ramadhan 1432 H secara ringkas. Saran dan kritik yang 
membangun dari Anda sangat berharga bagi kami. 



:: RINGKASAN LAPORAN :: 

Alhamdulillah, secara umum kegiatan Semarak Ramadhan 1432 Hijriyah 
sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Bentuk kegiatan yang telah 
dilaksanakan pada kegiatan Semarak Ramadhan 1432 Hijriyah yaitu: 

1 . Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

2. Kultum Ramadhan 

3. Buletin Kultum Ramadhan 

4. Kajian Tematik Ramadhan 

5. Kajian Kitab Sore Hari 

6. Bantuan Buka Puasa 

7. Buka Bersama Wisma Muslim 

3 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



8. Pendadaran (Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan) 

9. Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 

10. Bimbingan Tahsin al-Qur'an 

1 1 . SMS Tausiyah 

12. Bingkisan Hari Raya 

13. Ramadhan di Lereng Merapi, terdiri dari: 

a) Pengajian Menjelang Ramadhan 

b) Pembagian Buku Panduan Ramadhan 

c) Buka Puasa Bersama dan Pengajian 

d) TPAAnak-Anak 

Deskripsi masing-masing kegiatan terdapat pada Lampiran. 



:: KEPANITIAAN 

Terlampir 



:: LAPORAN DONASI :: 

Donasi kegiatan Semarak Ramadhan 1432 H diterima sejak Mei 2011 dan 
terus dibuka hingga tanggal 28 Agustus 2011 . Berikut total penerimaan donasi 
untuk kegiatan Semarak Ramadhan 1432 H berdasarkan bulan penerimaan. 

Total donasi yang diterima di bulan Mei 201 1 Rp. 6.850.000,- 

Total donasi yang diterima di bulan Juni 201 1 Rp. 9.964.647,- 

Total donasi yang diterima di bulan Juli 201 1 Rp. 28.803.284,- 

Total donasi yang diterima di bulan Agustus 201 1 Rp. 39.462.300,- 

Total donasi Semarak Ramadhan 1432 H Rp. 85.080.258,- 

Dari semua donasi yang diterima, sebagian donatur memberikan donasi untuk 
kegiatan tertentu. Berikut ini rekapitulasi jumlah donasi untuk kegiatan -kegiatan 

4 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

tertentu. Apabila tidak ada permintaan donatur untuk mendonasikan pada 
kegiatan tertentu, maka donasi yang diterima digunakan untuk kegiatan 
semarak ramadhan secara umum. 



No. 


Nama Kegiatan 


Donasi yang Diterima 


1. 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


Rp. 40.517.958,- 


2. 


Bantuan Buka Puasa 


Rp. 2.221.000,- 


3. 


SMS Tausiyah 


RP. 500.000,- 


4. 


Ramadhan di Lereng Merapi 


Rp. 15.001.002,- 


5. 


Kegiatan semarak ramadhan secara umum 


Rp. 26.840.298,- 


Total Donasi Semarak Ramadhan 1432 H 


Rp. 85.080.258,- 



Rincian donasi yang diterima terdapat pada Lampiran. 



:: LAPORAN KEUANGAN :: 

Total pemasukan yang diterima sebesar Rp. 95.483. 556,-- Pemasukan berasal 
dari donasi, kas panitia tahun sebelumnya, biaya pendaftaran untuk kegiatan 
tertentu, dan infaq saat kegiatan. Sedangkan total pengeluaran sebesar Rp. 
88.901.800,-. Berikut ini rekapitulasi penggunaan dana untuk masing-masing 
kegiatan. 



No 


Kegiatan 


Penggunaan Dana 


1 


Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 


Rp 


45.131.300,- 


2 


Kultum Ramadhan 


Rp 


150.000,- 


3 


Buletin Kultum Ramadhan 


Rp 


1.278.000,- 


4 


Kajian Tematik Ramadhan 


Rp 


2.400.000,- 


5 


Kajian Kitab Sore Hah 


Rp 


1.897.600,- 


6 


Bantuan Buka Puasa 


Rp 


12.070.000,- 


7 


Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 


Rp 


o,- 1 > 


8 


Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan 


Rp 


1.350.000,- 


9 


Tahsin al-Qur'an 


Rp 


2.723.000,- 



Hidangan buka disediakan sepenuhnya oleh donatur yang dikelola Masjid Al-Kautsar 



5 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



10 


Daurah Shorof Dasardan Baca Kitab 


Rp. 


340.000,- 


11 


SMS Tausiyah 


Rp. 


521.000,- 


12 


Bingkisan Hari Raya 


Rp. 


206.500,- 2) 


13 


Ramadhan di Lereng Merapi 






a) Pengajian Jelang Ramadhan 


Rp. 


4.774.000,- 




b) Pembagian Buku Panduan Ramadhan 


Rp. 


0,- 




c) Buka Puasa Bersama dan Pengajian 


Rp. 


15.757.900,- 




d) TPA Anak-Anak 


Rp. 


o,- 


14 


Kesekretariatan 


Rp. 


302.500,- 




TOTAL 


Rp. 


88.901 .800,- 



Rincian laporan keuangan terdapat pada Lampiran. 

Antara pemasukan dan pengeluaran diperoleh selisih sebesar Rp. 6.581 .756,-- 
Selisih tersebut akan digunakan untuk kegiatan Semarak Ramadhan pada 
tahun selanjutnya, insya Allah. Selain itu, terdapat juga sisa kitab Muyassar dari 
kegiatan Pendadaran sebanyak 3 eksemplar yang akan dihibahkan untuk 
kegiatan belajar Ma'had 'Umar Bin Khattab. 



:: PENUTUP :: 

Demikianlah laporan kegiatan Semarak Ramadhan 1432 H yang dapat kami 
sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada semua pihak yang turut 
membantu kami dalam menjalankan program dakwah ini. Diantara mereka 
yang banyak membantu kami untuk terlaksananya kegiatan ini adalah: 

1. Takmir Masjid Pogung Raya, Pogung Dalangan. 

2. Takmir Masjid Al-Kautsar, Pogung Baru. 

3. Takmir Masjid AI-'Ashri, Pogung Rejo. 

4. Para donatur dan muhsinin, 

5. Dan Iain-Iain. 



Sebagian besar bingkisan disediakan oleh donatur 



6 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Akhirnya kami berharap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang, semoga Allah berkenan menerima amal kita dan mengampuni 
dosa serta kesalahan kita semua. 

Semoga kerjasama di atas kebaikan dan takwa semacam ini masih tetap bisa 
dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. 

I/I/a shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. 
Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 



:: PENGESAHAN :: 

Laporan ini telah disahkan di Yogyakarta 
Pada bulan Syawwal 1432 H/ September 201 1 

Panitia Semarak Ramadhan 1432 H 

Ketua, Sekretaris, 



Ndaru Triutomo, S.Si. Wahyu Pradana A., S.T. 

Penanggung Jawab, 
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 



Amrullah Akadhinta, S.T. 



Mengetahui, 
Penasehat 



Ustadz Abu Sa'ad Muh. Nurhuda, M.A. 

7 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 



Lampimn 1 



KEPANITIAAN 



Penasehat 

Penanggung Jawab 

Ketua Pelaksana 
Wakil 1 
Wakil 2 
Wakil 3 
Kesekretariatan 

Bendahara 



Ustadz Abu Sa'ad Muh. Nurhuda, M.A. 

(Pembina YPIA) 

Amrullah Akadhinta, ST. (Ketua Umum YPIA) 

Ndaru Triutomo, S.Si. 
Syarif Mustaqim 
dr. Adika Mianoki 
Ari Wahyudi, S.Si. 
Wahyu PradanaA., ST. 
Ramdhan Hidayat 
Afzal Moezakki 



Penanggung Jawab Kegiatan 

Buku Panduan Ramadhan 

Kultum Ramadhan 

Buletin Kultum Ramadhan 

Kajian Tematik Ramadhan 

Kajian Kitab Sore Hah 

Bantuan Buka Puasa 

Buka Bersama Wisma Muslim 

Bahasa Arab Ramadhan 

Daurah Shorof Dasar dan Be. Kitab 

Tahsin al-Qur'an 

SMS Tausiyah 

Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Bingkisan Hah Raya 

Ramadhan di Lereng Merapi 

Donasi Semarak Ramadhan 1432 H 



Syarif Mustaqim 
Affan Adi Yusman 
Abdul Rochman Saleh 
Rahadian Sahid 
Rahadian Faisal 
Zulherbi, ST. 
Ginanjar Indrajati 
Arif Rohman Habib 
Muhammad Azhar 
Muhammad Azhar 
Komarudin, S. Kom. 
Seno Aji Imanulloh 
Abdiyat Sakrie 
Wali Sabara, ST. 
Abu Hasan Putra, ST. 



8 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Lampiran 2 
DESKRIPSI KEGIATAN :: 



1. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin At-Tauhid menerbitkan edisi 
revisi dari buku "Panduan Ramadhan" yang ditulis oleh Ustadz Muhammad 
Abduh Tuasikal, ST. (Staf Ahli di Majalah Pengusaha Muslim). Revisi 
dilakukan dalam bentuk peringkasan dari terbitan sebelumnya serta revisi 
lainnya. 

Jumlah buku yang tercetak sebanyak 10.005 eksemplar dengan menghabiskan 
dana Rp. 45.131.300,-- Penerbitan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 
telah selesai diterbitkan sekitar 4.652 eksemplar pada tanggal 16 Juli 2011. 
Kemudian, penerbitan kedua direncanakan dapat selesai pada pekan pertama 
bulan Agustus 2011, namun dikarenakan ada beberapa sebab, maka baru 
dapat diselesaikan sebanyak 5.353 eksemplar pada tanggal 12 Agustus 201 1 . 

Hasil dari penerbitan tahap pertama diutamakan untuk didistribusikan kepada 
donatur yang berada di luar kota Yogyakarta, diantaranya: Jakarta, Bandung, 
Tangerang, Balikpapan, dan kota-kota lainnya yang berada di Jawa, 
Kalimantan, Sumatera, serta Indonesia bagian timur. Selain itu, penerbitan 
tahap pertama juga didistribusikan di wilayah DIY dan sekitarnya. Pada 
penerbitan tahap kedua, dikirimkan juga kepada donatur yang ada di luar kota 
dan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mempelajari 
agama Islam melalui membaca buku. Penyebaran di wilayah DIY dan 
sekitarnya dilakukan dengan mendistribusikannya melalui masjid, pesantren, 
sekolah, organisasi dakwah, dan majelis ta'lim. 

2. Kultum Ramadhan 

Panitia Semarak Ramadhan 1432 H telah melakukan kerjasama dengan 13 
masjid untuk kegiatan kultum di bulan Ramadhan 1432 H. Dari pihak panitia 
Semarak Ramadhan 1432 H menyediakan 29 kultumer yang mengisi selama 
20 hari pertama di bulan Ramadhan. Sedangkan pihak masjid menentukan 
waktu pelaksanaan kultum sesuai dengan agenda yang ada. 

9 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Terdapat 10 masjid yang menentukan jadwal kultum shubuh dan kultum 
tarawih antara lain: Masjid Pogung Raya, Masjid Pogung Dalangan, Masjid Al 
Ikhlash Karang Bendo, Masjid Al Hasanah Terban, Masjid Siswa Graha 
Pogung Kidul, Masjid Al Mabrur Lembah Kali Code, Masjid Al Mukmin, Masjid 
Al Mujahidin Blunyahrejo, Masjid Firdaus Al-A'laa Condong Catur, dan Masjid 
Al Kautsar Pogung Baru. 

Sedangkan, ada 2 masjid yang hanya menentukan jadwal kultum tarawih saja, 
yaitu Masjid At-Taubah Lembaga Pendidikan "Insani" dan Masjid Nailul Huda. 

Selain kultum shubuh dan kultum tarawih, terdapat 2 masjid yang mengadakan 
kultum setelah shalat dhuhur yaitu Masjid Al Hasanah Terban dan Masjid Al- 
Ikhsan Fakultas Kehutanan UGM. 

3. Buletin Kultum Ramadhan 

Panitia Semarak Ramadhan 1432 H bekerjasama dengan Redaksi Buletin At- 
Tauhid menerbitkan buletin edisi khusus di ramadhan dengan nama Buletin 
Kultum Ramadhan. Buletin ini ditujukan sebagai materi yang dapat 
disampaikan ketika kultum di berbagai masjid. Buletin ini juga sebagai bentuk 
dakwah yang dilakukan melalui tulisan. 

Buletin kultum Ramadhan telah diterbitkan sebanyak 20 edisi dan 
didistribusikan setiap hari selama 20 hari dimulai tanggal 01 Agustus 2011 
hingga tanggal 20 Agustus 2011. Jumlah buletin yang dicetak yaitu sekitar 
1000 exemplar untuk setiap edisi. Buletin kultum Ramadhan didistribusikan 
secara rutin kepada 20 masjid di sekitar kampus UGM dan kepada masjid 
lainnyajuga. 

4. Kajian Tematik Ramadhan 

Pembahasan di kajian tematik pada semarak Ramadhan 1432 H memiliki 3 
tema utama, yaitu fiqih puasa, tafsir surat pilihan, dan hadits-hadits pokok. 
Kajian pada masing-masing tema disampaikan oleh seorang ustadz. Kajian ini 
dilaksanakan setiap pagi di Masjid Al-Ashri Pogung Rejo sekitar pukul 09.00- 
11.30 mulai tanggal 03 Agustus 2011 hingga tanggal 17 Agustus 2011. 
Terdapat 2 hari libur, yaitu pada hari Jum'at tanggal 05 dan 12 Agustus 2011 

10 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

karena Masjid Al-Ashri sedang dalam persiapan untuk pelaksanaan shalat 
Jum'at. Sehingga total pertemuan ada 13 pertemuan. 

Tema pertama yang dibahas yaitu fiqih puasa oleh Ustadz Abu Sa'ad, M.A. 
Kajian dilaksanakan sebanyak 4 pertemuan yaitu tanggal 03-04 Agustus 2011 
dan 06-07 Agustus 2011. 

Tema kedua yang dibahas yaitu tafsir surat pilihan oleh Ustadz Abdul Khaliq, 
Lc. Kajian dilaksanakan sebanyak 4 pertemuan yaitu tanggal 08-11 Agustus 
2011. 

Tema ketiga yang dibahas yaitu hadits-hadits pokok oleh Ustadz Afifi Abdul 
Wadud. Kajian dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan yaitu tanggal 12-17 
Agustus 2011. 

Kajian ini terbuka untuk umum, putra dan putri. Kajian ini juga disiarkan melalui 
alamat website www.radiomuslim.com dan direkam secara offline. Sehingga, dari 
kajian ini diperoleh rekaman kajian tematik ramadhan. 

5. Kajian Kitab Sore Hari 

Kajian ini membahas materi fiqih thoharoh (bersuci). Pada awalnya 
direncanakan untuk membahas tata cara wudhu dan tayamum Nabi 
Muhammad shalallahu 'alaihi wa sallam, namun pada pelaksanaannya waktu 
yang tersedia hanya dapat digunakan untuk membahas tata cara wudhu Nabi 
shalallahu ( alaihi wa sallam. 

Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar, S.S., M.A., menggunakan 
buku panduan berjudul Shifat Wudhu Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam karya 
Syaikh Abu 'Abdirrahman 'Abdullah bin Ahmad Al Iryani. 

Kajian ini dilaksanakan setiap sore di Masjid Al Kautsar Pogung Baru sekitar 
pukul 16.00-17.30 mulai tanggal 03 Agustus 2011 hingga tanggal 17 Agustus 
201 1 . Sehingga total pertemuan ada 1 5 pertemuan. 

Kajian ini hanya terbatas untuk putra dikarenakan tempat yang kurang 
memungkinkan untuk mengakomodasi peserta putri. Bagi peserta yang 
mendaftarkan diri mendapatkan buku panduan. Jumlah peserta yang hadir 
berkisar antara 20-30 orang untuk setiap pertemuannya. 

Setelah kajian, dilanjutkan buka puasa bersama dengan konsumsi berasal dari 
para donatur yang dikelola oleh pengurus Masjid Al-Kautsar Pogung Baru - 

11 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

semoga Allah membalas kebaikan mereka-. Hasil dari kajian ini yaitu terdapat 
rekaman suara selama 15 pertemuan. 



6. Bantuan Buka Puasa 

Kegiatan ini berupa memberikan bantuan untuk buka puasa bersama dalam 
bentuk pemberian paket makanan kepada panitia buka puasa bersama di 
masjid. 

Tujuan kegiatan penyaluran dana buka puasa bersama ini adalah untuk 
membantu para muhsinin dalam beramal pada bulan Ramadhan dan juga 
dalam rangka meningkatkan dakwah di sekitar kampus UGM, Yogyakarta. 
Sasaran kegiatan buka puasa bersama yaitu warga dan mahasiswa di sekitar 
kampus UGM secara khusus dan kaum muslimin secara umum. 

Pada Semarak Ramadhan 1432 H, panitia hanya memberikan bantuan untuk 
buka puasa bersama kepada Masjid Pogung Raya pada tanggal 8, 10, 15, 16, 
dan 17 Agustus 201 1 dengan total 2000 paket makanan dan snack. 

7. Buka Bersama Wisma Muslim 

Kegiatan buka bersama ikhwah yang ada di wisma-wisma sekitar Pogung yang 
berkoordinasi dengan YPIA dalam dakwah di kampus. Tujuan diadakan acara 
buka bersama adalah untuk mempererat ukhuwah dan meningkatkan 
koordinasi teman-teman dalam berdakwah. 

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2011 yang dimulai dengan 
tausiyah dari Ustadz Abu Sa'ad, M.A. yang bertema "Bekal Dakwah di 
Kampung Halaman". Acara dimulai pukul 16.30 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan 
di Masjid Al-Kautsar Pogung Baru. Peserta yang hadir sekitar 30 - 35 orang. 
Konsumsi berbuka puasa berasal dari donatur yang dikelola oleh Masjid Al- 
Kautsar Pogung Baru. 

8. Pendadaran (Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan) 

Pendidikan bahasa arab dasar bertujuan untuk mengenalkan dasar-dasar 
bahasa arab bagi para peserta. Kitab rujukan yang digunakan yaitu al- 
Muyassar fi 'llmin Nahwi. Kegiatan Pendadaran hanya berlangsung 15 

12 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

pertemuan sejak tanggal 03 hingga 17 Agustus 2011. Dengan waktu yang 
terbatas, pembahasan tidak pada semua bagian kitab, melainkan mengikuti 
urutan pembahasan pada kitab dan akan berhenti dengan terbatasnya waktu 
kegiatan. 

Pelaksanaannya pukul 05.30-06.45 WIB di Masjid Pogung Raya/Masjid Pogung 
Dalangan. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dan dibagi menjadi 3 
kelas dengan pengajar Taufan, Fitriyansyah, dan Hafidz. 

9. Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 

Kegiatan ini memiliki target yaitu untuk melatih peserta untuk praktek membaca 
kitab arab gundul dan mengingat kembali cara men -tashrif kata dasar dalam 
bahasa Arab. Buku panduan yang digunakan ialah Syarh Qowa'idul Arba' 
karya Syaikh Soleh al-Fauzan. Jumlah peserta yang terdaftar sebanyak 22 
orang dan dijadikan 1 kelas dengan pengajar: Arif Rahman Habib (Direktur 
Ma'had Umar bin Khattab Yogyakarta). 

Kegiatan dimulai tanggal 03 Agustus 201 1 . Pelaksanaan setiap hari pada pukul 
05.30-07.00 WIB. Dilaksanakan di Masjid Siswa Graha. Dan kegiatan ini 
dilaksanakan sampai tanggal 1 6 Agustus 201 1 . 

10. Bimbingan Tahsin al-Qur'an 

Kegiatan ini terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu putra dan putri. Secara 
umum kegiatan ini berupa pengajaran secara teori menggunakan buku 
panduan dan mempraktekkan dengan membaca Al Qur'an. Buku panduan 
yang digunakan adalah: Panduan Dauroh Al-Qur'an karya ustadz Abdul Aziz, 
Lc. untuk putra dan buku metode Asy-Syafi'i untuk putri. 

Peserta putra yang terdaftar lebih dari 45 orang, akan tetapi untuk efektifitas 
kelas dan agar mendapatkan hasil yang optimal, maka jumlah peserta per 
kelas dibatasi hanya 9 orang. Sehingga total peserta tahsin ada 36 orang. 
Pembagian kelas ini dilakukan berdasarkan hasil pre-test peserta tahsin yang 
dilakukan pada saat briefing. 

Dari hasil pre-test, maka diperoleh 3 kelas dasar dan 1 kelas menengah. 
Pengajar untuk kelas dasar yaitu: Ustadz Jamal (Pengajar Pondok Tahfidz 
Harun As-Syafi'i), Ustadz Sulaeman (Pengajar Pondok Tahfidz Harun As- 

13 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Syafi'i), dan Ustadz Nurfitri Hadi (Mahasiswa S2 Sastra Arab UGM). 
Sedangkan kelas menengah diajar oleh Ustadz Muhidin (Pengajar Islamic 
Center Bin Baz). 

Peserta putri yang mengikuti kegiatan ini hingga 30 peserta yang terdiri dari 
remaja, mahasiswa, dan ibu-ibu. Sedangkan peserta yang mendaftar dan 
mendapatkan fasilitas kitab hanya sejumlah 20 peserta. Pengajar peserta putri 
yaitu Ustadzah Ummu Yasir. 

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari mulai tanggal 03 Agustus 2011 dan 
berakhir pada tanggal 17 Agustus 2011. Waktu kegiatan bervariatif antara 
kesepakatan dengan pengajar. Ada yang sore hari setelah sholat Ashar dan 
ada yang malam hari setelah sholat Tarawh. Dan pelaksanaannya ada yang di 
wisma Darush Shalihin, Masjid Pogung Dalangan dan Masjid Pogung Raya. 
Sedangkan untuk peserta putri kegiatan dilaksanakan pagi hari (06.00-07.00) di 
rumah ibu Salamah (warga Pogung). 

H.SMSTausiyah 

SMS Tausiyah bertujuan memberikan siraman Islami berupa pesan singkat 
yang berisi nasihat-nasihat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikirimkan 
secara gratis ke nomor-nomor yang telah mendaftar ke panitia. Jumlah nomor 
yang terdaftar dalam SMS Tausiyah hingga akhir kegiatan ini sejumlah 3005 
nomor. 

Pengiriman SMS dilaksanakan selama 18 hari dari tanggal 03-20 Agustus 
2011 dengan menggunakan server SMS. Server SMS merupakan koneksi 
antara perangkat komputer dan modem GSM. Komputer akan mengatur 
pengiriman SMS kepada nomor yang sudah terdaftar. Apabila ada kegagalan 
dalam pengiriman, maka software di komputer akan melaporkannya. Sehingga 
panitia melakukan pengiriman ulang kepada nomor-nomor gagal dikirim. 

12.Penerbitan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Sebagaimana program yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya, maka 
Panitia Semarak Ramadhan 1432 H juga merencanakan kegiatan penerbitan 
brosur mudik dan idul fitri. Brosur tersebut disusun oleh Ustadz Muhammad 
Abduh Tuasikal, ST. 

14 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Dikarenakan berbagai pertimbangan, maka pada tahun ini rencana penerbitan 
brosur mudik dan idul fitri tidak dilaksanakan. Semoga pada tahun-tahun 
berikutnya kegiatan ini dapat terlaksana kembali. 



13. Bingkisan Hari Raya 

Pada Ramadhan 1432 H ini, panitia mendapat donasi berupa bingkisan hari 
raya dari para donatur. Sehingga panitia semarak ramadhan 1432 H dapat 
langsung mendistribusikannya. Bingkisan hari raya tersebut diberikan kepada 
para ustadz, pengajar ma'had, dan tokoh masyarakat yang telah berperan aktif 
dalam berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan 
Islam Al-Atsari. Kegiatan ini bertujuan sebagai tanda terima kasih dan sebagai 
bentuk penguat rasa cinta sesama muslim. 

Panitia Semarak Ramadhan 1432 H mengelola dan mendistribusikan sebanyak 
29 bingkisan kepada ustadz dan ustadzah, serta 15 bingkisan kepada tokoh 
masyarakat. 

Bingkisan mulai didistribusikan pekan ketiga Agustus 2011 dan akan 
diselesaikan pada pekan keempat Agustus 2011. Bingkisan ini juga dikirimkan 
melalui jasa paket kepada para ustadz yang berada di luar kota, yaitu di daerah 
Tasikmalaya dan Salatiga. 

14. Ramadhan di Lereng Merapi 

Sebagai bentuk pembinaan kepada korban dampak erupsi merapi tahun 2010, 
maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari melalui panitia Semarak Ramadhan 
1432 H mengadakan beberapa kegiatan di lereng merapi. Bentuk kegiatan 
yang dilakukan yaitu pengajian menjelang ramadhan, pembagian buku 
panduan ramadhan, buka puasa bersama dan pengajian, TPA anak-anak, dan 
kultum tarawih. 

Pengajian Menjelang Ramadhan 

Hari : Kamis dan Sabtu, 3 pekan sebelum ramadhan 

Tanggal : 1 4, 1 6, 21 , 23, dan 28 Juli 201 1 

Pemateri : Tim da'i dari Pondok Bin Baz dan Pondok Jamilurrahman 

15 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Tempat : Masjid An-Nur Pager jurang, Masjid Mujahidin Bronggang, Masjid 
Mujahidin Plosokerep, Masjid Shelter Gondang 1, Mushola Shelter 
Gondang 1 (warga Jambu & Petung), Mushola Shelter Dongkelsari, 
Masjid Al-Falah Gambretan, Masjid Al-Fath Balong. 

Pembagian Buku Panduan Ramadhan 

Materi : Tuntunan ibadah di bulan ramadhan 
Sasaran : Tokoh masyarakat dan perpustakaan masjid 
Jumlah : 50 eksemplar 
Buka Puasa Bersama dan Pengajian 



Hari, tanggal 

Waktu 

Tempat 



: Sepekan sekali, selama dua pekan pertama 

: Menjelang 16.30 WIB - sholat Maghrib 

: Masjid An-Nur Pager jurang, Masjid Mujahidin Bronggang, 
Masjid Mujahidin Plosokerep, Masjid Shelter Gondang 1, 
Mushola Shelter Gondang 1 (warga Jambu & Petung), Mushola 
Shelter Dongkelsari, Masjid Al-Falah Gambretan, Masjid Al- 
Fath Balong, Masjid Karanggeneng 

TPA Anak-Anak 

1-20 Ramadhan 1432 H 

Pkl. 16.00-17.30 

Masjid Al Fath dan Masjid Khoirunnisa di Dsn. Balong, 
Masjid Al Falah dan Masjid Grogol di Dsn. Gambretan, 
Masjid An Nasr dan Masjid An Nass Dsn. Karanggeneng 

Pelajaran membaca Al-Qur'an atau iqro' dan materi dasar 
Islam, kemudian dilanjutkan buka puasa bersama 

Kerjasama warga dusun setempat dengan mahasiswa KKN 
UGM unit 121 Umbulharjo 



Hari, tanggal 

Waktu 

Tempat 

Acara 
Penyelenggara 



16 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Lampiran 3 



LAPORAN KEUANGAN 



PEMASUKAN 

Uang kas dari panitia tahun 1431 H 
Pendaftaran peserta: 

• Pendadaran ikhwan: 37 orang x @ Rp. 20.000,- 

• Pendadaran akhwat: 1 orang x @ Rp. 10.000,- 

• Tahsin ikhwan: 37 orang x @ Rp. 25.000,- 

• Tahsin akhwat: 20 orang x @ Rp. 25.000,- 

• Baca kitab : 1 6 orang x @ Rp. 25.000,- 

• Kajian kitab sore: 28 orang x @ Rp. 20.000,- 
Infaq dari kegiatan belajar tahsin (ikhwan dan akhwat) 
Akomodasi peserta luar kota 4 orang x @ Rp. 150.000, 
Subsidi dari Tim Recovery Merapi 

Donasi hinqqa 28 Aqustus 201 1 



: Rp. 907.700, 



Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Be. 



740.000,- 

10.000,- 

925.000,- 

500.000,- 

400.000,- 

560.000,- 

229.700,- 

600.000,- 

5.530.898,- 

85.080.258.- 



Total pemasukan 



Rp 



95.483.556,- 



PENGELUARAN 








A. Penerbitan Buku Panduan Ramadhan 






Desain cover buku 




Rp. 


100.000,- 


Mukafaah royalty penulis 




Rp. 


1.500.000,- 


paperplate 




Rp. 


442.000,- 


Layout isi 




Rp. 


150.000,- 


Kertas isi: 665 rim x @ Rp. 25.000,- 




Rp. 


16.625.000,- 


Kertas cover: 3 rim x @ Rp. .125.000,- 




Rp. 


3.375.000,- 


Biaya cetak: 1 0.000 eksemplar x @ Rp. 


925,- 


Rp. 


9.250.000,- 








17 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Pekerjaan finishing: 10.000 eksemplar > 


:@Rp. 


825,- 


Rp. 


8.250.000,- 


Biaya lembur percetakan 






Rp. 


600.000,- 


Kardus berbagai ukuran 






Rp. 


115.000,- 


Perekat (Lakban) 






Rp. 


34.000,- 


Biya kirim dan proses penairiman 






Rp. 


4.690.300,- 


Subjumlah 






Rp. 


45.131.300,- 



B. Kultum Ramadhan 

Pulsa SMS penqinqat kultumer 



_R^ 



150.000, 



Sub Jumlah 



Rp. 150.000,- 



C. Buletin Kultum Ramadhan 



Beli kertas F4 20 Rim 


Rp. 


530.000,- 


Papar plate + parkir 


Rp. 


97.500,- 


Biaya cetak 20 rim (di CV. Citra) 


Rp. 


190.000,- 


Biaya distribusi 20 hari 


Rp. 


200.000,- 


Mukafaah desainer 


Rp. 


250.000,- 


Beli karet aelang satu plastik besar 


Rp. 


10.500,- 


Sub Jumlah 


Rp. 


1.278.000,- 



D. Kajian Tematik Ramadhan 

Mukafaah pemateri selama 13 hari x @ Rp. 100.000,- 

Pembuatan dan penyebaran Publikasi 

Akomodasi peserta luar kota: 4 oranq x @ Rp. 150.000, 



Rp. 1.300.000, 
Rp. 500.000, 
Rp. 600.000, 



Sub Jumlah 



Rp. 2.400.000,- 



E. Kajian Kitab Sore Hari 

Mukafaah pemateri selama 15 hari x @ Rp. 100.000,- 



Rp. 1.500.000,- 
18 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Penqadaan kitab panduan 28 kitab @ Rp. 14.200,- Rp. 397.600,- 

SubJumlah Rp. 1.897.600,- 

F. Bantuan Buka Puasa 

Bantuan buka puasa 2000 porsi x @ Rp. 6.000,- Rp. 1 2.000.000,- 

Pembuatan spanduk keqiatan buka puasa R|D. 70.000,- 

Sub Jumlah Rp. 12.070.000,- 

G. Buka Puasa Bersama Wisma Muslim 

Sub Jumlah Rp. 0,- 

H. Pendidikan Bahasa Arab Dasar Ramadhan 

Mukafaah pengajar 3 orang x @ Rp. 275.000,- Rp. 825.000,- 

Pengadaan kitab muyassar 50 kitab x @ Rp. 1 0.000,- Rp. 500.000,- 

Perlengkapan belajar menqajar (spidol dan fc soal) Rq, 25.000,- 

Sub Jumlah Rp. 1.350.000,- 

I. Tahsin al-Qur'an 

Peserta putra: 

• Mukafaah pengajar 4 orang x @ Rp. 250.000,- 

• Transportasi pengajar yang datang sendiri 

• Snack untuk pengajar 

• Pengadaan kitab sebanyak 42 eksemplar 

• Perlengkapan belajar mengajar dan biaya operasional Rp 
Peserta putri: 

• Mukafaah pengajar: 1 orang x @ Rp. 300.000,- 

• Pengadaan kitab: 20 kitab @ Rp. 12.000,- 



Rp. 


1.000.000,- 


Rp. 


120.000,- 


Rp. 


60.000,- 


Rp. 


806.000,- 


Rp. 


62.000,- 


Rp. 


300.000,- 


Rp. 


240.000,- 




19 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

• Transportasi pengajar Rp. 100.000,- 

• Parcel untuk pengajar R|D. 35.000,- 

Sub Jumlah Rp. 2.723.000,- 

J. Daurah Shorof Dasar dan Baca Kitab 

Mukafaah pengajar: 1 orang x @ Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- 

Pengadaan kitab: 16 kitab x @ Rp. 8.750,- Rp. 140.000,- 

Sub Jumlah Rp. 340.000,- 

K. SMS Tausiyah 

Modem 

Kabel modem 

Kartu perdana: 2 kartu x @ Rp. 3.000,- 

Pulsa: 2 buah x Rp. 50.000,- 

Biava listrik 

Sub Jumlah Rp. 521.000,- 

L. Penerbitan Panduan Brosur Mudik dan Idul Fitri 

Sub Jumlah Rp. 0,- 

M. Bingkisan Hari Raya 

Cetak ucapan terima kasih Rp. 57.000,- 

Pengiriman parsel Rp. 26.500,- 

Distribusi parsel dalam kota (bensin, parkir) Rp. 123.000,- 

Sub Jumlah Rp. 206.500,- 

N. Ramadhan di Lereng Merapi 
Pengajian Jelang Ramadhan 

20 | Halaman 



Rp. 


325.000, 


Rp. 


60.000, 


Rp. 


6.000, 


Rp. 


100.000, 


Rp. 


30.000, 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Pengajian hari Kamis, 1 4 Juli 201 1 : 






Konsumsi peserta pengajian 


Rp. 


325.000,- 


AMDK untuk minuman peserta pengajian 


Rp. 


82.500,- 


Konsumsi untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


84.000,- 


Bingkisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


55.000,- 


Transportasi (carter mobil dan bensin) 


Rp. 


250.000,- 


Total pengajian hari Kamis, 14 Juli 2011 


Rp. 


796.500,- 



Pengajian hari Sabtu, 16 Juli 201 1 : 






Konsumsi peserta pengajian 


Rp. 


325.000,- 


AMDK untuk minuman peserta pengajian 


Rp. 


82.500,- 


Konsumsi untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


104.000,- 


Bingkisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


71.600,- 


Transportasi (carter mobil dan bensin) 


Rp. 


250.000,- 


Total pengajian hari Sabtu, 16 Juli 201 1 


Rp. 


832.500,- 



Pengajian hari Kamis, 21 Juli 201 1 : 






Konsumsi peserta pengajian 


Rp. 


340.000,- 


AMDK untuk minuman peserta pengajian 


Rp. 


99.000,- 


Konsumsi untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


40.000,- 


Bingkisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


55.000,- 


Pulsa untuk koordinator kegiatan 


Rp. 


21.000,- 


Transportasi (carter mobil dan bensin) 


Rp. 


265.000,- 


Perbaikan kerusakan mobil 


Rp. 


150.000,- 


Total pengajian hari Kamis, 21 Juli 2011 


Rp. 


970.000,- 



Pengajian hari Sabtu, 23 Juli 201 1 : 
Konsumsi peserta pengajian 



Rp. 



300.000,- 
21 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



AMDK untuk minuman peserta pengajian 


Rp. 


82.500,- 


Konsumsi untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


65.000,- 


Bingkisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


40.000,- 


Transportasi (carter mobil dan bensin) 


Rp. 


260.000,- 


Perbaikan kerusakan mobil 


Rp. 


650.000,- 


Total pengajian hari Sabtu, 23 Juli 201 1 


Rp. 


1.397.500,- 



Pengajian hari Kamis, 28 Juli 201 1 : 
Konsumsi peserta pengajian 
AMDK untuk minuman peserta pengajian 
Konsumsi untuk ustadz dan rombongannya 
Bingkisan dan mukafaah untuk ustadz 
Transportasi (carter mobil dan bensin) 



Rp. 


330.000, 


Rp. 


82.500, 


Rp. 


45.000, 


Rp. 


60.000, 


Rp. 


260.000, 



Total pengajian hari Kamis, 28 Juli 201 1 



Rp. 



777.500, 



Perhitungan pengajian menjelang ramadhan untuk 5 hari: 



Total Pengajian hari Kamis 


14 Juli 2011 


Rp. 


796.500,- 


Total Pengajian hari Sabtu, 


16 Juli 2011 


Rp. 


832.500,- 


Total Pengajian hari Kamis 


21 Juli 2011 


Rp. 


970..000,- 


Total Pengajian hari Sabtu, 


23 Juli 2011 


Rp. 


1.397.500,- 


Total Pencjaiian hari Kamis, 


28 Juli 2011 


Rp. 


777.500,- 



Sub Jumlah 



Rp 



4.774.000, 



Buka Puasa Bersama dan Pengajian 

Buka bersama Jum'at, 05 Agustus 201 1 : 
Masjid Mujahidin Bronggang: 70 bungkus x @ Rp. 5.000,- Rp. 
Masjid Shelter Gondang 1:110 bungkus x @ Rp. 5.000,- Rp. 
Masjid Maulana: 130 bungkus x @ Rp. 5.000,- Rp. 



350.000,- 
550.000,- 

650.000,- 

22 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Masjid Shelter Gondang 2: 100 bungkus x @ Rp. 


5.000,- 


Rp. 


500.000,- 


Masjid Kopeng shelter gondang 2: 100 bks x @ Rp. 5.000, 


-Rp. 


500.000,- 


Masjid An-Nur Pagarjurang: 70 bungkus x @ Rp. 


5.000,- 


Rp. 


350.000,- 


Transportasi (bensin) 




Rp. 


100.000,- 


Snack buka puasa 




Rp. 


13.000,- 


Teh untuk buka puasa di shelter Gondang 1 




Rp. 


120.000,- 


Makan malam untuk ustadz dan rombongannya 




Rp. 


104.000,- 


Bincjkisan dan mukafaah untuk ustadz 




Rp. 


183.200,- 


Total buka bersama Jumat, 05 Agustus 201 1 




Rp. 


3.420.200,- 



Buka bersama Sabtu, 06 Agustus 201 1 : 






Masjid Al Falah Gambretan: 60 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


300.000,- 


Masjid Al Falah Gambretan: 70 bungkus x @ Rp. 4.000,- 


Rp. 


280.000,- 


Masjid An Nashr Karanggeneng: 60 bks x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


300.000,- 


Masjid An Nashr Karanggeneng: 20 bks x @ Rp. 6.000,- 


Rp. 


120.000,- 


Masjid Al-Fath Balong: 60 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


300.000,- 


Masjid Al-Fath Balong: 30 bungkus x @ Rp. 7.000,- 


Rp. 


210.000,- 


Masjid Mujahidin Ploso: 100 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


500.000,- 


Masjid Shelter Watu Adek: 100 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


500.000,- 


Transportasi (bensin) 


Rp. 


100.000,- 


Snack buka puasa 


Rp. 


15.000,- 


Teh untuk buka puasa di Umbulharjo 


Rp. 


78.000,- 


Makan malam untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


65.000,- 


Binqkisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


148.000,- 


Total buka bersama Sabtu, 06 Agustus 201 1 


Rp. 


2.916.000,- 



Buka bersama Jum'at, 12 Agustus 2011: 

Masjid Mujahidin Bronggang: 70 bungkus x @ Rp. 5.000,- Rp. 350.000,- 

23 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Masjid Shelter Gondang 1 : 220 bungkus x @ Rp. 


5.000,- 


Rp. 


1.100.000,- 


Masjid Maulana: 160 bungkus x @ Rp. 5.000,- 




Rp. 


800.000,- 


Masjid Shelter Gondang 2: 160 bungkus x @ Rp. 


5.000,- 


Rp. 


800.000,- 


Masjid Kopeng shelter gondang 2: 100 bks x @ Rp. 5.000 


-Rp. 


500.000,- 


Transportasi (bensin) 




Rp. 


100.000,- 


Teh buka puasa di Masjid Mujahidin Bronggang 




Rp. 


75.000,- 


Teh buka puasa di Masjid Shelter Gondang 2 




Rp. 


100.000,- 


Teh buka puasa di Masjid Shelter warga Kopeng 




Rp. 


100.000,- 


Snack buka puasa 




Rp. 


10.000,- 


Makan malam untuk ustadz dan rombongannya 




Rp. 


70.000,- 


Binakisan dan mukafaah untuk ustadz 




Rp. 


173.000,- 


Total buka bersama Jum'at, 12 Agustus 201 1 




Rp. 


4.178.000,- 



Buka bersama Sabtu, 13 Agustus 201 1 : 






Masjid Al Falah Gambretan: 150 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


750.000,- 


Masjid An Nashr Karanggeneng: 90 bks x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


450.000,- 


Masjid Al-Fath Balong: 90 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


450.000,- 


Masjid Mujahidin Ploso: 140 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


700.000,- 


Masjid Shelter Watu Adek: 70 bungkus x @ Rp. 5.000,- 


Rp. 


350.000,- 


Transportasi (bensin) 


Rp. 


80.000,- 


Snack buka puasa 


Rp. 


15.000,- 


Teh untuk buka puasa di Umbulharjo 


Rp. 


100.500,- 


Makan malam untuk ustadz dan rombongannya 


Rp. 


70.000,- 


Binakisan dan mukafaah untuk ustadz 


Rp. 


168.000,- 


Total buka bersama Sabtu, 13 Agustus 201 1 


Rp. 


3.133.500,- 



Buka bersama Minggu, 14 Agustus 201 1 : 

Masjid Shelter Gondang 1 : 1 00 bungkus x @ Rp. 5.000,- 



Rp. 



500.000,- 
24 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Masjid Maulana: 100 bungku 


s x @ Rp. 


5.000,- 


Rp. 


500.000,- 


Transportasi (bensin) 






Rp. 


80.000,- 


Snack buka puasa + makan 






Rp. 


30.000,- 


Carter motor 2 minggu 






Rp. 


200.000,- 


Carter Mobil 5 hari 






Rp. 


400.000,- 


Operasional santri di Canqkrinaan 




Rd. 


400.000,- 


Total buka bersama Minggu, 


14 Agustus2011 


Rp. 


2.110.200,- 



Perhitungan buka bersama untuk 5 hari: 



Total buka bersama Jumat, 05 Agustus 201 1 


Rp. 


3.420.200,- 


Total buka bersama Sabtu, 06 Agustus 201 1 


Rp. 


2.916.000,- 


Total buka bersama Jum'at, 12 Agustus 201 1 


Rp. 


4.178.000,- 


Total buka bersama Sabtu, 13 Agustus 201 1 


Rp. 


3.133.500,- 


Total buka bersama Minaau, 14 Aaustus 201 1 


Rp. 


2.110.200,- 



Sub Jumlah 



Rp 15.757.900,- 



TPA Anak-Anak 

Sub Jumlah 



Rp 



0,- 



O. Kesekretariatan 






Kertas B5 70 gram: 1 rim x @ Rp. 21 .500 


Rp. 


21.500,- 


Compact Disk (CD): 1 pak (50 keping) 


Rp. 


65.000,- 


Label CD HVS: 1 pak (50 lembar) 


Rp. 


11.000,- 


Tempat CD mika: 50 buah x @ Rp. 1 .1 50,- 


Rp. 


57.500,- 


Jilid proposal kegiatan: 50 eksemplar 


Rp. 


122.500,- 


Jilid laporan kegiatan: 10 eksemplar 


Rp. 


25.000,- 


Pembuatan laporan dalam bentuk CD: 30 buah 


Rp. 


150.000,- 



Sub Jumlah 



Rp 



302.500,- 

25 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 

Lampimn 4 
FOTO-FOTO KEGIATAN :: 



Gambar, Sampul Buku Panduan Ramadhan tahun 1432 H 




Gambar. Proses Packing Buku Panduan Ramadhan 

26 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Buletin Kultum Ramadhan edisi 12 dan 16 



27 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Poster Semarak Ramadhan 1432 H 



28 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Bingkisan Hari Raya 



AGENDA ? 1 

SEMARAK 

RAMADHAN | 7' 3 

'/it 





Gambar. Persiapan Kegiatan Buka Bersama di MPR 



29 I Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Persiapan Buka Bersama di MPR 




Gambar. Menu Buka Bersama di MPR 



30 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Persiapan Buka Bersama dengan Warga Lereng Merapi 




Gambar 2. Mushola di shelter Gondang 1 dan kegiatan TPA 




Gambar. Pengajian jelang buka puasa di mushola shelter Gondang 1 



31 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Pengajian jelang buka puasa di Masjid Shelter Gondang 1 




Gambar. Pengajian jelang buka puasa di Mushola Shelter Gondang 2 




Gambar.Pengajian jelang buka di Masjid Shelter Gondang 2. 



32 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 




Gambar. Pengajian jelang buka puasa di Masjid Mujahidin dusun 

Plosokerep 




Gambar. Pengajian warga di Masjid An-Nashr dusun Karanggeneng 

kelurahan Umbulharjo 



33 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



Lampiran 5 



RINCIAN PENERIMAAN DONASI 



Rincian donasi bulan Mei 201 1 



No 


Bulan 


Donatur 


Jumlah Donasi 


Alokasi Kegiatan 


1. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


buku panduan romadon 


2. 


Mei 2011 


Abdullah 


Rp 100.000 


buku panduan romadhon 


3. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


buku panduan romadhon 


4. 


Mei 2011 


Susy R. 


Rp 100.000 


buku panduan romadon 


5. 


Mei 2011 


Anny 


Rp 250.000 


buku panduan romadon 


6. 


Mei 2011 


Andi 


Rp 300.000 


buku panduan romadon 


7. 


Mei 2011 


Puspita 


Rp 300.000 


buku panduan romadhon 


8. 


Mei 2011 


DwiA. 


Rp 100.000 


buku panduan romadhon 


9. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 300.000 


buku panduan romadhon 


10. 


Mei 2011 


Reni F. 


Rp 100.000 


buku panduan romadhon 


11. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


buku panduan romadhon 


12. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


buku panduan romadhon 


13. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 2.000.000 


buku panduan romadhon 


14. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 200.000 


buku panduan romadhon 


15. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


buku panduan romadhon 


16. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 1.000.000 


buku panduan romadhon 


17. 


Mei 2011 


Abdullah 


Rp 1.000.000 


gema romadhon 


18. 


Mei 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


buku panduan romadhon 


Total 


Rp 6.850.000,- 





Rincian donasi bulan Juni 201 1 



No 


Bulan 


Donatur 


Jumlah Donasi 


Alokasi Kegiatan 


1. 


Juni 2011 


Restiawan A. 


Rp 


500.000 


Buku Panduan Romadhon 


2. 


Juni 2011 


Nur 


Rp 


100.000 


Buku Panduan Romadhon 


3. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 


50.000 


Buku Panduan Romadhon 


4. 


Juni 2011 


Asdina R. 


Rp 


100.000 


Buku Panduan Romadhon 


5. 


Juni 2011 


M. Ricky 


Rp 


250.000 


Buku Panduan Romadhon 





34 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



6. 


Juni 2011 


Sugeng 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


7. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


8. 


Juni 2011 


Tuti M. 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


9. 


Juni 2011 


M. Hasrul 


Rp 10.000 


Buku Panduan Romadhon 


10. 


Juni 2011 


Ibnu Sutopo 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


11. 


Juni 2011 


Diyan A. 


Rp 25.000 


Buku Panduan Romadhon 


12. 


Juni 2011 


Siti I. 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


13. 


Juni 2011 


Lia 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


14. 


Juni 2011 


Yudi P. 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


15. 


Juni 2011 


Zakki 


Rp 200.123 


Buku Panduan Romadhon 


16. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


17. 


Juni 2011 


Hermawan S. 


Rp 150.000 


Buku Panduan Romadhon 


18. 


Juni 2011 


Pak Eko 


Rp 503.000 


Buku Panduan Romadhon 


19. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


20. 


Juni 2011 


Pamuji I. 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


21. 


Juni 2011 


Fuadkiki 


Rp 1.000.000 


Buku Panduan Romadhon 


22. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


23. 


Juni 2011 


Wahyu 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


24. 


Juni 2011 


Anis N. 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


25. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 150.000 


Buku Panduan Romadhon 


26. 


Juni 2011 


A. Nugroho 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


27. 


Juni 2011 


Abdul Rozaq 


Rp 150.000 


Buku Panduan Romadhon 


28. 


Juni 2011 


Gunawan 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


29. 


Juni 2011 


M. Akmal 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


30. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


31. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


32. 


Juni 2011 


Abu Umar 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


33. 


Juni 2011 


SitiNurB. 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


34. 


Juni 2011 


Pipin S. 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


35. 


Juni 2011 


Kautsar A. 


Rp 1.000.000 


Buku Panduan Romadhon 


36. 


Juni 2011 


Wahyu 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


37. 


Juni 2011 


Mila H. 


Rp 25.000 


Buku Panduan Romadhon 


38. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


39. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


40. 


Juni 2011 


Ismi M. 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


41. 


Juni 2011 


Abu Rizki 


Rp 200.123 


Buku Panduan Romadhon 


42. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


43. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 





35 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



44. 


Juni 2011 


Rudi 


Rp 


150.500 


Buku Panduan Romadhon 


45. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 


100.000 


Buku Panduan Romadhon 


46. 


Juni 2011 


Hamba Allah 


Rp 


100.000 


Buku Panduan Romadhon 


47. 


Juni 2011 


Bagus A. 


Rp 


100.928 


Buku Panduan Romadhon 


Total 


Rp. 


9.964.647,- 





Rincian donasi bulan Juli 201 1 



No 


Bulan 


Donatur 


Jumlah Donasi 


Alokasi Kegiatan 


1. 


Juli 2011 


Ridwan T. 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


2. 


Juli 2011 


Abdullah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


3. 


Juli 2011 


A.M. Nuryad 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


4. 


Juli 2011 


Bagus A. 


Rp 25.928 


Buku Panduan Romadhon 


5. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


6. 


Juli 2011 


Siti N. 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


7. 


Juli 2011 


R. Mula 


Rp 600.000 


Buku Panduan Romadhon 


8. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 3.410.500 


Buku Panduan Romadhon 


9. 


Juli 2011 


Zahril S. 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


10. 


Juli 2011 


Bagus A. 


Rp 25.928 


Buku Panduan Romadhon 


11. 


Juli 2011 


M. Irwan 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


12. 


Juli 2011 


Firzan F. 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


13. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


14. 


Juli 2011 


Djarwo 


Rp 50.000 


buku Panduan Romadhon 


15. 


Juli 2011 


R. Ramli 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


16. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 1.000.000 


Buku Panduan Romadhon 


17. 


Juli 2011 


Tri Hah 


Rp 400.000 


buku Panduan Romadhon 


18. 


Juli 2011 


Keluarga Bu Barkah 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


19. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


20. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


21. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


22. 


Juli 2011 


Keluarga Tuasikal 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


23. 


Juli 2011 


Rini 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


24. 


Juli 2011 


Totok S. 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


25. 


Juli 2011 


Endi R. 


Rp 700.000 


Buku Panduan Romadhon 


26. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


27. 


Juli 2011 


Wahyu A. 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


28. 


Juli 2011 


Salamah 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 





36 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



29. 


Juli 2011 


Kurniawan 


Rp 350.000 


Buku Panduan Romadhon 


30. 


Juli 2011 


Nurdin T. 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


31. 


Juli 2011 


Siti T. 


Rp 400.000 


Buku Panduan Romadhon 


32. 


Juli 2011 


Riri K. 


Rp 100.000 


Kegiatan Romadhon 


33. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


34. 


Juli 2011 


Asmiyati 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


35. 


Juli 2011 


M. Yusuf 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


36. 


Juli 2011 


Jemy K. 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


37. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


38. 


Juli 2011 


RullyH. 


Rp 335.000 


Buku Panduan Romadhon 


39. 


Juli 2011 


Trisno 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


40. 


Juli 2011 


Irwan S. 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


41. 


Juli 2011 


Evan 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


42. 


Juli 2011 


Luqman 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


43. 


Juli 2011 


Setiono 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


44. 


Juli 2011 


Bagus A. 


Rp 50.928 


Buku Panduan Romadhon 


45. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Kegiatan Romadhon 


46. 


Juli 2011 


Idham & Sriwanto 


Rp 1.500.000 


Buku Panduan Romadhon 


47. 


Juli 2011 


Abu Umair 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


48. 


Juli 2011 


Gema M. 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


49. 


Juli 2011 


GatotT. 


Rp 1.000.000 


Buku Panduan Romadhon 


50. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


51. 


Juli 2011 


Caca 


Rp 350.000 


Buku Panduan romadhon 


52. 


Juli 2011 


Komarudin 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


53. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 1.000.000 


Kegiatan Romadhon 


54. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


55. 


Juli 2011 


Marzuki J. 


Rp 200.000 


Kegiatan Romadhon 


56. 


Juli 2011 


Lailatul Q. 


Rp 300.000 


Buku Panduan Romadhon 


57. 


Juli 2011 


M. Irwan 


Rp 1.070.000 


Buku Panduan Romadhon 


58. 


Juli 2011 


Abdullah 


Rp 135.000 


Buku Panduan Romadhon 


59. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


60. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Kegiatan Romadhon 


61. 


Juli 2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


62. 


Juli 2011 


Fulan J. 


Rp 1.000.000 


Kegiatan Romadhon 


63. 


Juli 2011 


Abdurrahman 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


64. 


Juli 2011 


Jemy K. 


Rp 500.000 


Kegiatan Romadhon 


65. 


Juli 2011 


Abdullah 


Rp 950.000 


Kegiatan Romadhon 





37 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



66. 


Juli 2011 


Sandy B. 


Rp 500.000 


Kegiatan Romadhon 


67. 


Juli 2011 


Johan L. 


Rp 2.000.000 


Kegiatan Romadhon 


68. 


Juli 2011 


Khairusy Z. 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


Total 


Rp 28.803.284,- 





Rincian donasi bulan Aqustus 201 1 






No 


Bulan 


Donatur 


Jumlah Donasi 


Alokasi Kegiatan 


1. 


Agustus2011 


Abu Abdillah 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


2. 


Agustus2011 


Srihadi A. 


Rp 250.000 


Buku Panduan Romadhon 


3. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


4. 


Agustus2011 


An Nurul 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


5. 


Agustus2011 


Abu Zacky 


Rp 100.000 


Buku Panduan Romadhon 


6. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


7. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


8. 


Agustus2011 


Abu Nabil 


Rp 200.000 


Buku Panduan Romadhon 


9. 


Agustus2011 


Eriqa 


Rp 900.000 


Semarak Romadhon 


10. 


Agustus2011 


Anisa 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


11. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


12. 


Agustus2011 


Suganda 


Rp 150.000 


Semarak Romadhon 


13. 


Agustus2011 


Ayu Siti 


Rp 1.000.000 


Semarak Romadhon 


14. 


Agustus2011 


Januardo 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


15. 


Agustus2011 


Abdul Haq 


Rp 200.000 


Semarak Romadhon 


16. 


Agustus2011 


Prima R. 


Rp 150.000 


Semarak Romadhon 


17. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


18. 


Agustus2011 


Arif 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


19. 


Agustus2011 


Intan 


Rp 301.000 


Semarak Romadhon 


20. 


Agustus2011 


Ummu Asma' 


Rp 200.000 


Semarak Romadhon 


21. 


Agustus2011 


Wahyu W. 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


22. 


Agustus2011 


Taslim 


Rp 1.000.000 


Semarak Romadhon 


23. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


SMS Tausiyah 


24. 


Agustus2011 


Rumaysho.com 


Rp 5.000.000 


Buka Bersama di Merapi 


25. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


Semarak Romadhon 


26. 


Agustus2011 


Keluarga Supramana 


Rp 1.000.000 


Buka bersama di MPR 


27. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 221.000 


Buka bersama wisma muslim 


28. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 101.000 


Ramadhan di merapi 





38 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



29. 


Agustus2011 


Farsa 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


30. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 221.000 


Semarak Romadhon 


31. 


Agustus2011 


Muhammad R. 


Rp 350.000 


Semarak Romadhon 


32. 


Agustus2011 


Abdullah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


33. 


Agustus2011 


Ikhwan 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


34. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


35. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


36. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


37. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 400.000 


Semarak Romadhon 


38. 


Agustus2011 


Yuan 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


39. 


Agustus2011 


Abdurrahman 


Rp 500.000 


Buka Bersama di Merapi 


40. 


Agustus2011 


Andi I. 


Rp 2.000.000 


Buka Bersama di Merapi 


41. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


42. 


Agustus2011 


Crew Radio Muslim 


Rp 700.000 


Semarak Romadhon 


43. 


Agustus2011 


Abu Faqih 


Rp 635.298 


Semarak Romadhon 


44. 


Agustus2011 


Andes 


Rp 300.000 


Semarak Romadhon 


45. 


Agustus2011 


Rudianto 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


46. 


Agustus2011 


M. Arifin 


Rp 500.002 


Buka Bersama di Merapi 


47. 


Agustus2011 


Crew Muslim.or.id 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


48. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 500.000 


Semarak Romadhon 


49. 


Agustus2011 


Wahyu A. 


Rp 250.000 


Semarak Romadhon 


50. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


51. 


Agustus2011 


Abu Keisha 


Rp 150.000 


semarak romadhon 


52. 


Agustus2011 


Bayu 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


53. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


54. 


Agustus2011 


AyuS. 


Rp 500.000 


Buku Panduan Romadhon 


55. 


Agustus2011 


Tingkir 


Rp 50.000 


Buku Panduan Romadhon 


56. 


Agustus2011 


AyuS. 


Rp 300.000 


Semarak Romadhon 


57. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 303.000 


Semarak Romadhon 


58. 


Agustus2011 


Abdullah 


Rp 150.000 


Buku Panduan Romadhon 


59. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 100.000 


Semarak Romadhon 


60. 


Agustus2011 


Pengajian Al Hujjah 


Rp 3.000.000 


Semarak Romadhon 


61. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 250.000 


Semarak Romadhon 


62. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 


63. 


Agustus2011 


Rumaysho.com 


Rp 6.500.000 


Buka Bersama di Merapi 


64. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 1.000.000 


Buka Puasa 


65. 


Agustus2011 


Bagus 


Rp 50.000 


Semarak Romadhon 





39 | Halaman 



LAPORAN :: SEMARAK RAMADHAN 1432 H 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 



66. 


Agustus2011 


Ummu Ahmad 


Rp 


500.000 


Buku Panduan Romadhon 


67. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 


850.000 


semarak romadhon 


68. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 


100.000 


Semarak Romadhon 


69. 


Agustus2011 


Pengadilan Agama 
Munkid 


Rp 


400.000 


Buku Panduan Romadhon 


70. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 


500.000 


Semarak Romadhon 


71. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 


100.000 


Semarak Romadhon 


72. 


Agustus2011 


Abdullah 


Rp 


500.000 


Semarak Romadhon 


73. 


Agustus 2011 


Pipin S. 


Rp 


300.000 


Semarak Romadhon 


74. 


Agustus2011 


Hamba Allah 


Rp 


150.000 


Semarak Romadhon 


75. 


Agustus 2011 


Hamba Allah 


Rp 


130.000 


Semarak Romadhon 


76. 


Agustus 2011 


Abu Zacky 


Rp 


1.300.000 


Buku Panduan Romadhon 


77. 


Agustus 2011 


Muhammad N. 


Rp 


400.000 


Buka Bersama di Merapi 


78. 


Agustus 2011 


Jumantoro 


Rp 


100.000 


Semarak Romadhon 


79. 


Agustus 2011 


Hamba Allah 


Rp 


200.000 


Semarak Romadhon 


Total 


Rp 39.462.300 





40 | Halaman 



